DOKUMENTASI RAMADHAN DI MERAPI 1432 H 

Kegiatan Ramadhan 1432H di Lereng Merapi pelaksanaanya dibagi menjadi 5 hari yaitu dimulai 
pada tanggal 5, 6, 12, 13, dan 14 Agustus 2011. Secara keseluruhan kegiatan ini meliputi : 

• Pengajian Jelang Buka 

Kegiatan ini mendatangkan penceramah dari ustadz-ustadz Pondok Pesantren 
Jamilurrahman as-Salafy di Bantul. Dalam penyampaian ceramah digunakan bahasa Jawa 
untuk mempermudah warga dalam memahami materi Pengajian tersebut. Materi yang 
disampaikan meliputi materi-materi tentang ibadah di bulan Ramadhan. 

• Buka Puasa Bersama 

Kegiatan buka bersama ini dilaksanakan setelah Pengajian Jelang Buka atau setelah 
pelaksanaan TPA. Di setiap tempat rata-rata membutuhkan hingga 100 s.d. 150 bungkus 
nasi. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berada disana. 

• Kultum Tarawih 

Kegiatan selanjutnya adalah kultum tarawih. Kegiatan ini juga diisi oleh ustadz-ustadz 
Pondok Pesantren Jamilurrahman as-Salafy di Bantul. 

• TPA 

Di sebagian tempat juga diadakan kegiatan TPA menjelang buka puasa. TPA ini juga diajar 
oleh santri-santri dari Pondok Pesantren Jamilurrahman as-Salafy di Bantul. 

Secara keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan di masjid atau mushola di beberapa dusun, 
yaitu: 

1. Masjid An-Nur Pagerjurang 

2. Muhola Shelter Gondang 1 

3. Masjid Shelter Gondang 1 

4. Mushola Shelter Gondang 2 

5. Masjid Shelter Gondang 2 

6. Masjid Mujahidin Bronggang 

7. Masjid Shelter Dongkelsari 

8. Masjid Mujahidin Plosokerep 

9. Masjid An-Nashr Karanggeneg 

10. Masjid Grambetan 

11. Masjid Balong 

12. Mushola Al-Hikmah Plosokerep 

13. Mushola Shelter Jenggala 



Berikut adalah beberapa foto pelaksanaan kegiatan tersebut : 




Warga yang sedang menyiapkan the hangat untuk minuman berbuka puasa 




Mushola di shelter Gondang 1 dan kegiatan TPAyang dilaksanakan di sebelah selatan mushola. 
Sebagian pengajarnya juga santri dari pondok Pesantren Jamilurrahman as-Salafy di Bantul, yang 

sedang melaksanakan pengabdian masyarakat. 




Kegiatan Pengajian jelang buka puasa di mushola shelter Gondang 1. Jama'ah masjid ini merupakan 
warga dari dusun Jambu dan Petung yang rumahnya telah hancur akibat erupsi Merapi. 




Pengajian jelang buka puasa di Masjid Shelter Gondang 1 




Pengajian jelang buka puasa di Mushola Shelter Gondang 2. Jama'ah masjid ini merupakan warga 
dusun Kopengyang rumahnya juga telah hancur saat erupsi merapi 




Pengajian jelang buka di Masjid Shelter Gondang 2. Terlihat warga sudah mulai memadati masjid 

saat Pengajian berlangsung. 




Pengajian jelang buka puasa di Masjid Mujahidin dusun Plosokerep. Jama'ah masjid ini merupakan 

warga yang rumahnya selamat dari erupsi merapi, walaupun berada di dalam area berbahaya pada 

saat area erupsi terjadi. Namun saat ini warga masih dapat menempati tempat tinggalnya masing- 

masing. 




Pengajian warga di Masjid An-Nashr dusun Karanggeneng kelurahan Umbulharjo. Selain di masjid 

ini, di kelurahan ini juga dilaksanakan kegiatan serupa di dusun Gambretan dan Balong. Ketiga 

dusun tersebut juga menjadi tempat kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa UGM. 



— Demikianlah cuplikan foto-foto dari beberapa Kegiatan Ramadhan di Merapi 1432 H- 



